v 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humasjmta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 22 Desember 2013/19 Shafar 1435 Brosur No. : 1679/1719/IA 



Islam Agama Tauhid (ke-56) 


Diantara nama (sifat-sifat) Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha 

Pemelihara dan Yang Mengatur semesta alam (6) 

14. Al-Hamiid (Maha Terpuji) 



/ X X 




Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan 
sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab 
sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertaqwalah kepada Allah. Tetapi jika 
kamu kafir, maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang 
di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 
(131) 

Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah 
Allah sebagai Pemelihara. (132) [QS. An-Nisaa' : 131-132] 



a-lJ' ^ j/ oi 







Jj , i X O . » . , . / / 


I I X X* X 

^ f ( ♦ j x* » ^ ^ O x ^ ^ O » » 




nt-nr :^i ^ 


Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu 
jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. 
(63) 


Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. 
Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (64) [QS. 
Al-Hajj : 63-64] 



& J 




yy-yo 


: jUiJ (Y 'J* 




Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang 
menciptakan langit dan bumi ?". Tentu mereka akan menjawab, "Allah". 
Katakanlah, "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. (25) 

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah 
Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (26) [QS. Luqmaan : 25-26] 

\ 'J* \\ J ciwl 



/ > 0 _ a X 

S- Jo. S- 


JI JI p O-iSi ® 


'i o : 


Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dia-lah Yang 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. [QS. Faathir : 15] 










* y f 0 


X O y O' 

0 y 0 0 y » | ^ y } 0 y } y o* 0 ✓ 


s' & 0 s' 


s' 



Ji 0 i 0 J 

-YV :<j jj^jl (YA)^J' J'J J j 

— 


yy 0 y 

C j 



2 



YA 


Dan jika Allah melapangkan rizqi kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka 
akan melampaui batas di muka bumi , tetapi Allah menurunkan apa yang 
dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 
(keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat. (27) 

Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan 
menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha 
Terpuji. (28) [QS. Asy-Syuuraa : 27-28] 



Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang 
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki 
(manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. [QS. 
Saba' : 6] 




J x 0 & X 

. 70 } } x t 0 * . x f , T° * * ' i* o x x 0 # 


x 


x 


x 



Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan 
amal yang shalih ke dalam surga-surga yang dibawahnya mengalir sungai- 
sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas 
dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. (23) 


Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki 
(pula) kepada jalan (Allah) yang Maha Terpuji. (24) [QS. Al-Hajj : 23-24] 


' i" ; 0 * 0 " " 

y* J 


a» 


X 


i X X 0 0 X 0 $ i XX 




3 



) Y : OUiJ .jLo- o U yiS" j 

** ^ / 

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, 
"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), 
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang 
tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". [QS. 
Luqmaan : 12] 

15. AI-Qoodlii (Maha Menentukan) 



S o* { jj o . ^ ^ • i s^ l ' 

CAJL>c-^> Jj j { 'jj* ui u 15 L* 

s' 

* * s * 

ro .j 



Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah 
menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah”, maka 
jadilah ia. [QS. Maryam : 35] 



Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) 
sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya, "Jadilah". Lalu 
jadilah ia. [QS. Al-Baqarah :1 17] 



tV : j! 

Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal 
aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun". Allah berfirman (dengan 
perantaraan Jibril), "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. 
Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup 
berkata kepadanya, "Jadilah", lalu jadilah dia. [S. Ali ’lmraan : 47] 


4 




o* yy y yyj 




nA-nv 


Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, 
sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai 
seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada 
masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, diantara 
kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu 
sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami (nya). (67) 


Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan 
sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah", maka jadilah ia. (68) 
[QS. Al-Mu'min : 67-68] 


i i i 


f / / 


IkJi j ^ j >> j iw ilkii 


y 

* * ^ 


0^ 0 . X 0 • (, ' * . , 0 J 0x0 ^x 1° ^ ^ ^ 0 Ml * U ' ° 

U* y 0)0 jV*j ijy)\ 


o x o ^o. Jj . xo & s Cb> i',' i', F' „ jj • o» 

(T)OjyJ p! J j*-> ji? 

* 


s' s' 

4 ji 'l* ' 

•J* s' lM , X X 




y-\ 

Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan 
mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka. (1) 

Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal 
(kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang 
ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih 
ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (2) [QS. Al-An'aam : 1-2] 


5 



16. AI-Qohhaar : (Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Mengalahkan) 


t 




y 


J 




/ £ 


Cj? J 


1* . 0^ 




U! Ilfl 


w ✓ 

J» 





Katakanlah (ya Muhammad), "Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi 
peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain 
Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. (65) 


Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Pengampun. (66) [QS. Shaad : 65-66] 



Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang 
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. [QS. Al-An’aam : 18] 





43 Jj O yj\ +S wb- 


2 




Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, 
dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang 
kematian kepada salah seorang diantara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat- 
malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. 
[QS. Al-An'aam : 61] 


_ o / // o j A * 11^ 

O* O* .. , 4 , o t S 

4jj^ y» JlJ CAiil Jj J O 




£ 





y 




6 



Katakanlah, "Siapakah Tuhan langit dan bumi ?". Jawabnya, "Allah". 
Katakanlah, "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari 
selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) 
kemudlaratan bagi diri mereka sendiri ?". Katakanlah, ", Adakah sama orang 
buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; 
apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat 
menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut 
pandangan mereka ?". Katakanlah, "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan 
Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa". [QS. Ar-Ra'd : 16] 

, ^ ^ . i / & yy >> 0 y A yy 

y) 0 f ' K y ^ \ x ^ )*0 .j t y # ♦ i ^ ^ i 0 » 

£ LJwU L® Low® A}2 a/2 2 0' ^ 

. % , £ 'l?. j» ^ !. ^ x ^ 

t : jJl aAJI jJ 5 s 


Ka/au sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa 
yang dikehendaki-Nya diantara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. 
Maha Suci Allah. Dia-lah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. [QS. 
Az-Zumar : 4] 


0 Si o ^ U o' 0 s o i . . o " (, * 

U* 4 U~j j* ^ 6 y* 


1 x £ . , * o „ x 


.jAJ! 




<0)1 


I / l # 0 . . * O f / O f /O / .S 

J* L ^„ V cjjjjb ^ 0)^1 jAj o^Lf 


y 0 y y * 0 * 


y 





(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai Arsy, Yang 
mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya, supaya dia memperingatkan 
(manusia) tentang hari pertemuan (hari giyamat), (15) 


(yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatu pun dari keadaan 
mereka yang tersembunyi bagi Allah. (Lalu Allah berfirman), "Kepunyaan 
siapakah kerajaan pada hari ini ?". Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha 
Mengalahkan. (16) [QS. Al-Mumin : 15-16] 



7 




Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya 
kepada rasul-rasul-Nya; sesungguhnya Allah Maha Perkasa , lagi mempunyai 
pembalasan. (47) 

(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian 
pula) langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul 
menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. (48) [QS. 
Ibraahiim : 47-48] 

Bersambung 


8 



